Teknik Hafal 
Juz Amma 
dalam 
Sebulan 
Ramadhan 

Disusun Oleh Al Faqi'r M. Qudwatie 
Sulani 

FB : Muhammad Qudwah Abu Ishtifa 
Email : qudwatiequ@hotmail.com 


‘Biamillah 


© M. Qudwatie Sulani 2018. 




Sebelum Anda lanjut membaca, boleh saya 
memperkenalkan diri saya ferlebih dahulu, boleh 
ya, yang sudah kenal atau tidak mau kenal 
saya silakan leuuati bagian ini ©. 

Nama saya adalah Muhammad Qudwah, 

Saya adalah seorang Tahfidz Advisor selama 
5 tahun terakhir saya menjadi Pengajar, 
Pembina dan Konsultan Tahfizh untuk beberapa 

lembaga formal dan semi-formal di KalTim 

dan SumBar. Dan di e-book ini saya ingin 
membagi beberapa pengalaman saya 
khususnya ferkait dengan tahfiz anak-anak dan 
orang kantoran/di rumah tangga terutama 

dengan memanfaatkan momentum Ramadhan. 

Dengan memohon ridha Allah Subhanahu uua 
fa’ala dan syafaaf Nabi Shallallahu ‘alaihi 
uuasallam, saya berharap ebook sederhana ini 
bisa membanfu Anda 3 







ALERT!! 

1. Ebook ini ditujukan untuk mereka 
yang belum hafal juz amma. Bila 
Anda sudah hafal juz Amma, ebook 
ini mungkin bukan untuk Anda, tapi 
ada e-book soya yang lain yang 
insya Allah bermanfaat untuk Anda. 

2. Ebook ini ditujukan khususnya untuk 

ibu rumah tmiggn atau bapak- 

bapak pekerja atau untuk 

menjadikan anak balita di rumah 
hafal juz amma. 

3. Yang perlu anda siapkan adalah 

- Hati anda 

I jam sebelum subuh (uuaktu 

sahur) 




I jam sebelum maghrib (bila 
memungkinkan ,namun apabila Anda 
berjualan misalnya, maka cukup uuaktu 
subuh,jika tidak, kita manfaatkan uuaktu 
ini dengan baik. 

- MASimiSK dengan space 
kosong minimal 1,5 GB 

TV LED dengan kemampuan 
untuk menyetel dari flashdisk 

- Bila tidak ada, bisa digunakan 
tv biasa dengan cd/dvd player tapi 
harus sediakan juga 3 buah cd-r/ruu 
atau dvd r/ruu kosong 

4. Beritahukan berita gembira anda 
kepada saya melalui fb/email. 



Sudah semua ? Baiklah mari kita mulai : 


Pertama tama, douunload melailui link 
berikut: 

http://bit.ly/tahfizhramadhaniuz30 

(Link diatas lumayan besar, jadi 
usahakan pakai Internet Douunload 
Manager (IDM) untuk mendouunloadny. 

Sambil menunggu, douunload kita akan 
membuat kesepakatan ya, bila tidak 
sepakat, silakan tutup ebook ini okee: 

I. Anda harus sepakat dengan saya 
kalua acara di tv saat sahur dan 
menjelang berbuka sangat kecil 
bahkan hampir tidak ada manfaatnya. 



2. Ando harus sepakat dengan soya 
kalau kita akan menghindarkan 
keluarga kita dari menonton acara tv 
tersebut dengan cara yang baik. 

Bila anda telah sepakat dan komitmen 
dengan 2 hal diatas. Mari kita 
lanjutkan, saya ingin bercerita tentang 
katar belakang saya membuat ebook 
ini. 

Setahun yang lalu di pesauuat menuju 
Jakarta, saya bertemu dengan 
seorang syekh dari mesir yang tinggal 
di sebuah kampung yang bernama 


Arabul Quran 



Di kampung arabul quran itu ada ratusan lembaga 
tahfizh dan ribuan siswa, mungkin seperti pare kediri 
di indonesia ini yang dikenal sebagai kampung inggris 
karena banyaknya lembaga kursus bahasa inggris. 
Disana ada program menghafal sejak dari janin hingga 
orang tua, dan pesertanya pun datang dari berbagai 
belahan dunia. Hingga pada puncaknya mereka 
diminta untuk mempraktekkan metode mereka di 
masjid nabawi al madinah al munawwarah. 

Belia mengatakan bahwa cara tahfizh janin adalah 
dengan membuat klub pengajian ibu ibu hamil yang 
disana belajar memperbaiki tajwid dan mendengarkan 
murattal al minshawi 1 juz sekali pertemuan (murattal 
al minshawi adalah termasuk yang anda download dan 
sedang anda tunggu selesai) nah dengan itu anak 


mereka ketika lahir sangat mudah untuk menghafal Al 
Quran. 

Baiklah saya ingin lebih fokus dulu membahas tentang 
pentingnya murattal. Pada acara hafiz Indonesia tahun 
2018, Syekh Ali Jabir membuat satu pernyataan yang 
mengamini pernyataan saya. Yaitu Anda apabila anda 
adalah pemula dan ingin menghafal Al Quran dengan 
mendengar, maka jangan dengarkan murattal tarawih, 
tapi dengarkan murattal yang lambat seperti Al Husari 
dan Al Minsyawi. 

Dan sebenarnya apabila kita perhatikan 3 cara belajar 
orang dan kita aplikasikan pada cara menghafal Al 
Quran kita dapatkan cara berikut ini: 

1. Auditori : Mendengarkan murattal yang lambat 
(seperti Al Husari) berulang-ulang. 


2. Visual : Melihat khat/bentuk huruf Al Quran 


yang sama, memakai mushaf yang tidak 
berganti ganti, memakai Al Quran yang besar 
3. Kinestetik : Memegang fisik mushaf, mengulang 
ulang ayat dan tahu hukum tajwid dengan 
memperhatikan contoh-contoh ayatnya 
langsung dari Al Quran. 

Nah, baiklah, saya akan beritahu isi file yang Anda 
download. 

1. Video Murattal Minsyawi for Kids Juz 30 (durasi 
1 jam 58 menit) 

2. Video Murattal Al Hushari Juz 30 (durasi 1 jam 
26 menit, terbagi 2 video masing-masing 40 - 
45 menit) 

Dalam menghafal dengan mende garkan murattal 
ini, saya menyarankan kepada ora.ng-orang yang 


berkonsultasi ke saya untuk melaksanakan 
Detoksifikasi, Habitasi, dan Memorisasi. 

Detoksifikasi adalah membersihkan kegiatan sehari 
hari dari tayang an tv yang kurang bermanfaat 
sambil mulai mendengarkan murattal Al Husari 
sejam sehari, ini biasanya berlangsung 2-3 hari. 
Habitasi adalah pembiasaan mendengar murattal 
minsyawi for kids. Ini adalah yang paling lama. 
Karena memang untuk membuat sesuatu menjadi 
kebiasaan perlu waktu yang lama dan kadang perlu 
pemaksaan diri. 

Memorisasi adalah proses menghafal ayat Al Quran. 
Uniknya video Husari dan Minsyawi ini 
menggabungkan 3 metode untuk 3 kecerdasan 
sekaligus, dimana ada tuliannya, ada suaranya, dan 





ada animasinya di sekitarnya. Seperti burung 

terbang, matahari berputar, awan berarakdll. 

Mari kita mulai prakteknya. 

Teknisnya adalah sebagai berikut 

1. Siapkan flashdisk/cd/dvd 

2. Ekstrak file yang sudah Anda download tadi 

3. Pindahkan ke flashdisk/burning ke cd 

4. Hidupkan di tv anda sejam sebelum sahur dan 
sejam sebelum berbuka. Tinggalkan acara 
acara yang kurang bermanfaat di tv sesuai 
kesepakatan kita. 

5. Buat form kontrol, tempel di dinding dan buat 
checklist. 

6. 15 hari pertama ramadhan, hidupkan Minsyawi 
for Kids, 15 hari terakhir hidupkan Al Husari. 


(Bila Anda baru mendownload di tengah 
Ramadhan silakan disesuaikan). 

7. Jangan biarkan tv mengganggu ramadhan 
anda. Biarlah murattal yang telah Anda 
download menghiasinya. 

8. Pada siang hari bacalah juz 30 dengan Al 
Quran madinah/quran pojok (yang hurufnya 
sama dengan huruf di video) 

9. Lanjutkan hingga setelah Ramadhan. 

10. Setorkan setelah selesai Ramadhan nanti ke 
ustad terdekat. 

11. Beritahu kabar gembira ke saya melalui 
email/fb. 

Tips khusus memperdengarkan ke anak balita: 

1. Gunakan Minsyawi for Kids 


2. Jangan pasang target, buat ia enjoy dan 
mencintai murattal tersebut. 

3. Jauhkan dari gadget/hp, pada saat sahur lebih 
baik sibukkan dia dengan makanan atau 
cemilan atau baca buku atau kesibukan lainnya 
sambil dengar murattal. 

4. Ada yang bertanya, apa tidak mengapa kalau 
mereka tidak memperhatikan, dan sibuk 
dengan yang lain. Maka jawabannya tidak 
mengapa, karena anak-anak itu belajar dengan 
caranya sendiri, dan mereka lebih baik 
mendengar Al Quran daripada yang lainnya. 

5. Hidupkan lagi setelah tarawih dan menjelang 


tidur. 


NAH, INTINYA, gantilah tayangan tv anda dengan 
murattal. Memang tidak mudah di awal-awal, namun 
bila kita berusaha insya Allah kita bisa. 

Saya tunggu berita keberhasilan Anda dan anak-anak 
Anda. 

SALAM 


